DEVIL 
NUMBER 42 


Cerita: jangjin 
Gambar: woombeee 
Pemberi warna: anji, dyugong. soongmon 


TADINYA... 





Ж 


KUPIKIR TAK MASALAH 
KALAU AKU MATI. 


SEPERTINYA 
SEKARANG KAU TAHU 
APA YANG KAU INGINKAN. 











MESKI NGGAK PUNYA 
KEINGINAN APA PUN, 
PASTI KAU NGGAK MAU MATI 
SECARA NGGAK BERDAYA 
SEPERTI INI, KAN? 





SEKARANG KAU PASTI 
AKAN MENANDATANGANI 





RUNIKAR VENDAN KAMM 
UNTUK MENYELAMATKAN 
HIDUPMU. 






/ Д 





AKU TIDAK TAHU 
SEJAK KAPAN. 













PADA TRAGEDI 
KEBAKARAN 
RESOR MYEONGSONG 











ADA TIGA ORANG 
SISWA SMP YANG 
TEWAS SAAT TERTIDUR 
DAN LEBIH DARI 
20 ORANG 
TERLUKA PARAH... 









KENAPA DIAM SAJA? 
BERANGKAT SEKOLAH 
SANA. 





SEMUA ORANG 
PASTI AKAN MATI. KENAPA 


DIBESAR-BESARKAN? 





APA IBU TIDAK APA-APA 
KALAU AKU MATI? 











KALAU BEGITU 
LEBIH BAIK AKU MATI SAJA. 





IBU? IBU NGGAK 
APA-APA? 








DI SINI APARTEMEN 
CHEONGSONG YEOLLIB 
GEDUNG 3 NOMOR 205, 
IBU SAYA MINUM OBAT. 


BENAR. 
RUMAH YANG 
WAKTU ITU... 





JANGAN TELEPON 
MEREKA... 





BIARKAN 
AKU MATI... 








YA. SEPERTINYA ITU 
KEINGINAN SEMUA ORANG. 








KAU HARUS 
MENANDATANGANI KONTRAK 
DENGANKU! 














BERBARINGLAH. 











АН... TAPI 
MEREKA MASIH 
ANAK-ANAK... 


ANAK-ANAK? 


DUA ANAK INI 
LEBIH TUA BEBERAPA 
RATUS TAHUN DARIMU. 
ANAK-ANAK 
APANYA?! 


HEI, KALIAN. 
BISA-BISANYA 
KALIAN MENIPU 
CALON KLIENKU? 



















KALAU TERUS 
SEPERTI ITU, 
TAK HANYA MALAIKAT, 
TAPI IBLIS JUGA 
AKAN MEREBUT 
KLIEN KALIAN, 
PAHAM? 








KITA HARUS 
SALING MENJAGA 
ETIKA. 








OH, BEGITU~ 
(MENURUT MEREKA 
АКУ MENGGELIKAN? 


AKU AKAN 
MEMBUAT KALIAN 
SENGSARA SELAMA KALIAN 
MASIH JADI IBLIS. 


AKU DIMINTA UNTUK 
NGGAK MEMULAI 
PERANG SAUDARA, 

DAN AKU SUDAH CUKUP 
BERSABAR... 










MA, MAAFKAN KAMI! 
KAMI MEMANG SALAH! 





BERANI-BERANINYA 
IBLIS TINGKAT BAWAH 
MINTA UNTUK 
DIMAAFKAN? 








KAU TAHU 


APA YANG AKAN 
MEREKA PERBUAT 
PADAMU? 





рвања 
SEPERTINYA 
TAHU... 











KALAU BEGITU, 
NGGAK USAH 
SOK BAIK. KAU 
DIAM SAJA. 


AKU CUMA 
TAK SUKA MELIHAT 
KEKERASAN. 


MEMANGNYA 
APA YANG SEDANG 
KULAKUKAN? 













MENGANCAM 
DAN MENGINTIMIDASI 
ITU JUGA KEKERASAN. 





APAAA? 






LAGI PULA AKU NGGAK 
BERPURA-PURA BAIK. 





KALAU DIPIKIR-PIKIR, 
KAU INI SUKA BICARA 
SEENAKNYA, YA? 





DI DEPAN IBLIS. 
TANPA TAKUT. 








APA IBLIS BISA MASUK 
SEENAKNYA KE MIMPI 
SESEORANG? 











HEI. 
KALIAN DENGAR? 






KLIENKU BENCI 
MELIHAT IBLIS 
TINGKAT RENDAH 
SEPERTI KALIAN. 








ТА, БАКА. 
KAMI AKAN MENYINGKIR 
DARI SINI! 
















JANGAN 
BERANI-BERANI 
MENDEKATI ANAK INI LAGI! 
KALAU NGGAK, AKU 
AKAN MEMBUNUH 









TIDAK 
BISA BEGINI. 
TINGGALLAH 
DI RUMAHKU. 










AKU TADI DENGAR. 
KATANYA KAU 
TAK PUNYA RUMAH. 





AKU TIDAK BISA 
DIAM SAJA KARENA 
BERBAHAYA. 





2 | - k. SANYAK OMONG: 4 21 


TETAPLAH 
DI SAMPINGKU. 





22 


AKU MINTA MAAF 
ATAS HARI INI. 
KAU SAMPAI 
TERLIBAT BAHAYA. 









AKU NGGAK INGIN 
INI TERJADI LAGI. 


KAU CUKUP 
BAWA BADAN SAJA... 





APA INI 
BENAR? 
o 




















INI MIMPI 
YANG AKU ALAMI 
BERPULUH-PULUH 
KALI. 


DI DALAM MIMPI ITU, 
TIDAK ADA PETUGAS 
YANG DATANG UNTUK 
MENOLONG IBU. 


APA IBUMU 
MENINGGAL 
SAAT ITU? 








TIDAK, IBU 
BAIK-BAIK SAJA. 
ITU SEPERTI 
KEBIASAAN SAJA. 


TERIMA KASIH 
KARENA KAU 
SUDAH DATANG. 





AKU 
BUKAN DATANG UNTUK 
MENYELAMATKAN 
IBUMU. 








AH, KITA 
SUDAH SAMPAI. 
SAYA DULUAN. 








HATI-HATI 
DI JALAN, 

















ADA 
KENYAMANAN 
DALAM 
PENGORBANAN 
SESEORANG. 







ADAKAH 
YANG BERBEDA 
DENGAN 
KELUARGA? 














ANAK KECIL ITU 
TIDAK BISA MENANGIS 
DAN MARAH. 








MEMANG 
KITA HARUS SUKSES 
DI MANA PUN. 















SPESIALISASI 
IBLIS ADALAH... 





MENGGODA 
ANAK YANG 
KESEPIAN. 


